PERSONALITY 


PIA NURUL CHOMARIA, S.Psi co 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


NURUL CHOMARIA, S.Psi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 


Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 


tentang Hak Cipta 


(1). 


Setiaporang yang dengantanpahak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 
(1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau 
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 


. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 


pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 


pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk 
penggunaan secra komesial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 


. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 


dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


D 


PERSONALITY 


4 P- F & G Da 
E- gg tg $ £- 
27 A Z A mg Dk 
3 22 : 22 Aa & 
:4 2 4 S & — 3 
aa 2 1g D 4 , 2 YA 
, Gia 2 Es ia AP STA TP CE ia 


NURUL CHOMARIA, S.Psi 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


@ KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3INT 

THE SERIES OF PERSONALITY TEST 
KOKOLOGI (INILAH AKU) 

NURUL CHOMARIA, S.Psi 

O@ 2018 NURUL CHOMARIA, S.Psi 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 


Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media 
Komputindo 


Kelompok Gramedia - Jakarta 


Anggota IKAPI, Jakarta 


718090441 
ISBN: 978-602-04-5669-0 
978-602-04-5670-6 (eISBN) 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin 
tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi diluar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


! 
PENGANTAR 


Apa sih kokologi itu? 


Kokologi adalah sebuah permainan dari Jepang, untuk 
mengetahui karakter seseorang. Permainan ini berdasarkan 
pada alam bawah sadar manusia. 


Walau berisi rangkaian cerita, namun ini bisa mengungkap sisi 
terdalam manusia, yang berkaitan dengan masa lalu, pekerjaan, 
keinginan, hubungan dengan sesama (pertemanan/percintaan), 

bahkan sisi 'tergelap' sekalipun. 


Penasaran ya? 


Yuk segera isi rangkaian tes ini, kamu pun akan lebih mengenali 
bagaimana dirimu sebenarnya. 


Versi Pdf eor pusnas.com 


pa 


| 
DAFTAR ISI 


MASA LALU ...ooooooooroooooooooooo.oo.oo... 1 

1. Di Kedalaman Gunung .....ooooooooooooo.ooocoooo 2 

2. Menyaksikan Ikan PaUs ......ooooooooooooooooooo 7 

3. Kenangan Manis .....ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 10 
INILAH AKU...» 15 
1. Misteri Terbesar.......oocoooooooooooooooooooooooooooooo 16 
2. Kisah Cinderela .......oocoooooooooooocooooco 19 
3. Menilai dari Sampulnya......oooocooooooooooooo 22 
4. Burung Berwarna Biru. .......ooooooooooooooooooooooooooooo 26 
5. Anda Hanyalah Manusia........oocooooooooooooooo. 30 
6. Di Bawah Langit Biru ........ooooooooooooooooooooo 35 
7. Di Dalam Tas ......coocooooo.oooooooocoomoco 39 
8: KehujanahK.coooo.o.oco.co..o.oooo.oooooooooomoo..i 43 
9. Anda Menjadi Hakim ......oooooooooooooooooooooooo 47 
10. Digantung Sampai Kering .........oooooooooooooooooooooo 50 
11. Anda Dokter ......ooooocoooooocooooooooooooo 54 
12. Kosong di Dalam ........ooooooooooooooooooooooooooooo 58 
13. Menanam Benih .......oooooooooooooooooooo 62 
14. Hanyut Dalam Angin Sepoi-Sepoi...........oo...... 65 


(AN 


Versi Pdf Le ka pnya di ipusnas.com 


HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN .....oooooooooooooooooo 69 


1. Berbisnis untuk Diri Sendiri ........oooooooooocooooo 70 
2. Lukisan di Sebuah Pameran.......ooocooooooooo. 74 
3. Bisikan di Kegelapan .......—ooooooooooooooooo. 77 
4. Ledakan Besar .....oooooooooooooooooooooocoo 81 
5. Toko yang Dituju.......ooooooooooooooooooooooooo 85 
6. Enyahlah Kau, Alien! .......oooooooooooooooooooo 88 
7s AKU TAU 2iessassnsi nasa annsm moslem an snsna nana 91 
8. Pilihan Warna Ponsel .......ooocooooooooooooooo 93 
PERCINTAAN .....ooooooooooooooo.oooooomoooooooo. 95 
1. Kado Ulang Tahun........—oooooooooooooooooooooo 96 
2. Di Hari Ulang Tahun Anda... .....ooooooooooooooo. 98 
3. Mengendarai Mesin ......ooocooooooooooooooooooooooooo 100 
4. Setelah Kupikir-pikir Lagi ........oooooooooooooooo 104 
5. Tiba-Tiba Sakit........ocooooooooooooooooooooooooooooooo 108 
6. Panorama di Jendela Hotel .........oooooooooo.ooo. 110 
TUGAS DAN PEKERJAAN ........oooooooooooocooooo.. 113 
1. Tertulis di Bintang.......ooooooooooooooooocooocooo 114 
2. Lingkaran, Segitiga, Segiempat ......oooooooo 117 
3. Siapa yang Mau......ocoocoocooooooooocoooooooooooooooooooooooo 120 
4. Arah Mana yang Dilihat............oooooooooooooo 124 
DAFTAR PUSTAKA........ooooooooooooooooomoooooooo. 126 


Versi Pdf oten) pusnas.com 


pi 


MASA LALU 


1. Di Kedalaman Gunung 
2. Menyaksikan Ikan Paus 
3. Kenangan Manis 


VersilPdniLengkapnyaldilpusnasicom 


1. DI KEDALAMAN GUNUNG 


Gunung dan laut — alam 
memiliki kekuatan yang 
menarik kita kepadanya. 
Lagipula, kita semua adalah 
bagian dari alam. Dilahirkan 

ke dunia dan diberi makan 
olehnya. Tidak peduli teknologi 
secanggih apapun yang 
dikembangkan, kembali ke 
alam membuat kita merasa 
sungguh-sungguh hidup. Ilmu 
kedokteran mungkin telah 
semakin maju, tapi obat terbaik 
untuk kesembuhan akan selalu 
berasal dari kekuatan alam. 


Versi Pdf LeNg Ya di ipusnas.com 


Perjalanan berikutnya akan membawa Anda kembali 


ke alam. Apa pemandangan yang cocok untuk 


menemukan kembali kealamiahan Anda? 


1. 


Anda telah siap mendaki gunung, dalam pencarian 
sebuah batu antik. Apa kesan Anda terhadap 
gunung ketika berdiri di atasnya? 


Setelah pencarian yang melelahkan, Anda masih 
belum menemukan batu antik. Sekarang matahari 


telah terbenam. Apa yang akan Anda lakukan 


kemudian? 


Akhirnya Anda menemukan batu yang dicari. 
Jenis batu apakah itu? Jelaskan ukuran, berat, dan 
nilainya. 


Sekarang tiba saatnya turun gunung dan kembali 
ke rumah. Kata-kata perpisahan apa yang akan 
dikatakan kepada gunung, dan apa jawaban dari 
gunung? 


PENJELASAN DI KEDALAMAN GUNUNG 


Gunung yang terbayang di hadapan Anda mewakili ayah, atau 
figur ayah di dalam hidup Anda. Dalam istilah psikologi, itu 
adalah manifestasi dari pola dasar “orang tua yang bijak". Batu 
yang dicari melambangkan kemampuan dan kekuatan yang 
harus ditemukan dalam diri sendiri dalam perjalanan ke arah 
kemandirian. 


1. Kesan terhadap gunung menunjukkan kesan terhadap ayah. 
Apakah dia sulit dimengerti dan tidak mau mengampuni? 
Lembut dan mudah ditaklukkan? Atau apakah Anda telah 
mendapatkan gambaran yang ideal dari sebuah puncak yang 
besar yang entah bagaimana menerima dan memotivasi 
Anda dalam pencarian? 


2. Batu yang dicari melambangkan bakat atau kekuatan Anda 
yang belum ditemukan. Respons terhadap pertanyaan ini 
menunjukkan apakah Anda pernah menyadari potensi Anda 
yang belum pernah disentuh. 


Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka terus 
mencari batu antik tidak peduli apapun yang terjadi 
cenderung menunjukkan ketekunan dan tekad yang 
sama dalam hidup, tidak pernah menyerah bahkan 
ketika usaha yang telah dilakukan tampak tidak ada 
hasilnya. 


Mereka yang berkata akan menyerah pada hari itu tetapi 
kembali lagi untuk melanjutkan pencarian adalah tipe 
orang yang mendorong diri sendiri, menyebarluaskan 
usaha selama jangka waktu tertentu. Mungkin ada 
lebih dari beberapa orang yang berkembang dalam 
kelompok ini. 


Orang yang sama sekali menyerah mencari batu berada 
dalam bahaya karena tidak pernah dapat mencapai 
potensi yang sesungguhnya. 


3. Cara menjelaskan batu menunjukkan rasa berharga Anda. 
Berapa besar dan beratnya, dan apa pendapat Anda 
mengenai nilainya? 


“Oh, kira-kira duapuluh dolar atau lebih,” Hmmm, itu kurang 
berharga, bukan? 


“Ternyata itu adalah batu berlian bernilai jutaan!” Tunggu 
dulu, mari jangan terlalu membesar-besarkan diri sendiri. 


4. Kata-kata perpisahan kepada gunung menunjukkan apa 
yang selalu Anda inginkan, tapi tidak pernah tercapai untuk 
dikatakan kepada ayah. Jawaban gunung menunjukkan 
perasaan Anda mengenai hal ini. Apakah Anda mengenali 
pola-pola berikut ini? 


Versi Pdf at) pusnas.com 


Anda: “Terima kasih untuk segalanya." 
Gunung: Jaga dirimu baik-baik." 


Apakah Anda mengalami percakapan ideal seperti itu? 
Atau kurang lebih seperti ini: 


Anda: Yah, akhirnya aku berhasil mendakimu: 
Gunung: "Ya sudah!" 


Mungkin sudah saatnya Anda dan ayah duduk 
bercakap-cakap. 


Versi Pdf do) di ipusnas.com 


2. MENYAKSIKAN IKAN PAUS 


Anda sedang berdiri di pinggir perahu kecil pengamat ikan 


paus. Laut biru mengelilingi Anda sejauh mata memandang. 
Kabut yang mengandung garam memercik di wajah saat Anda 
bersandar di pinggir kapal untuk melihat makhluk misterius ini 
di dalam air. Kemudian Anda melihatnya - satu keluarga ikan 
paus telah naik ke permukaan tak jauh dari perahu! Yang mana 
penjelasan terbaik terhadap keluarga ikan paus ini? 


Seekor bayi ikan paus kecil berenang di belakang 
ibunya yang sangat besar. 


2. Seekor bayi ikan paus meringkuk rapat ke perut 
ibunya. 
3. Ayah dan ibu ikan paus berenang dengan anak 


mereka. 


4. Seekor bayi ikan paus menyemburkan air selagi 
berenang sendirian. 


PENJELASAN MENYAKSIKAN IKAN PAUS 


Ikan paus adalah contoh umum pola dasar “Ibu Agung" karya 
Jung. Hubungan yang dibayangkan antara ikan paus dalam 
adegan ini berkaitan dengan hubungan Anda dengan ibu. 


1. Seekor bayi ikan paus kecil berenang di belakang ibunya 
yang sangat besar. 


Peran ibu hampir sangat penting bagi Anda. Itu mungkin 
karena ibu sedang memengaruhi cara Anda bertindak dan 
berpikir meskipun sekarang Anda telah dewasa. Mungkin 
adalah ide yang bagus untuk melepaskan diri dari ikatan 
tersebut dan berusaha naik ke tingkat kemandirian. Lagipula, 
ibu tidak membesarkan Anda menjadi anak-anak selamanya. 


2. Seekor bayi ikan paus meringkuk rapat ke perut ibunya. 


Anda kecanduan kasih sayang secara fisik. Adalah biasa 
dan normal jika butuh kehangatan. Tapi Anda merasakan 
kebutuhan itu lebih besar dari orang lain. Pria yang 
memberikan jawaban ini harus berhati-hati agar tidak 
membuat istri memainkan peranan sebagai pengganti ibu 
— memainkan peran menjadi anak kecil bukan cara yang 
dipakai dalam asmara orang dewasa. 


3. Ayah dan ibu paus berenang dengan anak mereka. 


Anda memiliki penghargaan yang sama terhadap peranan 
ibu dan ayah (Ayah sering dilupakan dalam tipe adegan 
yang dibayangkan ini). Sebagai seorang anak, kehidupan 


Versi Pdf Le akapyy di ipusnas.com 


Anda kebanyakan bahagia dan aman. Hasilnya adalah 
keseimbangan pandangan Anda terhadap kehidupan. 


Seekor bayi ikan paus menyemburkan air selagi berenang 
sendirian. 


Anda telah mandiri secara pribadi dan sedang berjalan 
menuju pertumbuhan sebagai seorang individu, tapi 
desakan Anda yang ingin menjadi mandiri kadang-kadang 
dapat membuat Anda tampak keras kepala atau egois. 
Berhati-hatilah untuk tidak terlalu individualistis sehingga 
Anda mengasingkan orang-orang di sekitar. 


Versi Pdf ate) pusnas.com 


3. KENANGAN MANIS 


Ada apa dengan kenangan 
masa kecil sehingga 

dapat mengaduk hati 
dengan sangat dalam 

dan membuat kita ingin 
kembali ke masa lalu? 


Apakah perasaan kembali kepada kepolosan atau hanya 
kesenangan karena merasa muda lagi? Itu adalah saat-saat 
ketika semua mainan, boneka, dan permainan adalah harta 
karun yang spesial. Keinginan mengoleksi barang-barang antik 
dan kenangan berhubungan dengan pesona masa kecil dan 
keinginan mengenang masa lalu, walaupun hanya sekejap. 


Pertemuan kita yang berikut ini akan membawa kembali ke 
masa yang sederhana itu, ke sebuah toko permen di ujung jalan. 
Mungkin Anda akan menemukan masa muda di antara permen- 
permen tersebut. 


Versi Pdf d3) di ipusnas.com 


Di dalam toko permen, Anda menemukan baris demi baris 
permen lama yang sudah dikenal, cokelat batang, permen 
karet, dan permen yang dulu pernah dimakan. Sebagian 
disusun dengan rapi di sebuah rak, sebagian ditaruh di dalam 
keranjang dan toples. Permen apa yang dipilih pertama kali, 
dan mengapa Anda memilihnya? 


(Berikan alasan yang lengkap di balik pilihan itu). 


Selagi berkeliling di toko untuk memilih, Anda 
memperhatikan bahwa di luar ada sekumpulan anak-anak 
yang tampaknya sudah siap memasuki toko. Berapa anak- 
anak yang masuk? 


Anda membeli dan pulang dengan sebungkus permen. 
Tapi ketika membukanya, Anda melihat penjaga toko telah 
menambahkan permen tambahan sebagai bonus. 


Berapa permen tambahan yang didapat? 


Anda sering berpikir untuk memberikan permen yang dibeli 
sebagai hadiah bagi seseorang. Siapa yang ingin Anda beri? 


Versi Pdf ate) pusnas.com 


pa 


PENJELASAN KENANGAN MANIS 


Tema permen membawa kembali saat-saat indah dalam hidup 
ketika Anda dapat mengharapkan perlakuan baik dan bahkan 
dimanjakan. Skenario ini menyingkapkan harapan terhadap 
orang lain dan tingkat ketergantungan Anda. 


1. Apa yang pertama kali dipilih dari banyaknya permen 
tersebut? Yang lebih penting lagi, mengapa Anda 
memilihnya? Alasan di balik pilihan Anda sebenarnya 
menunjukkan apa yang paling diinginkan dari orang lain. 


Jika Anda memikirkan sesuatu seperti, “Aku akan 
mengambil permen yang ada hadiah kejutan di 
dalam kotaknya” berarti Anda adalah tipe orang 
yang memberikan respons baik kepada orang yang 
membawa hadiah. (Sebaliknya, Anda mungkin tidak 
terlalu bersikap positif terhadap mereka yang datang 
kepada Anda dengan tangan kosong). Berhati-hatilah 
agar tidak menjadi terlalu materialistis. Ada hal yang 
lebih utama dalam hidup daripada sekadar tukar- 
menukar kartu, perhiasan, dan cincin. 


Jika Anda berkata memilih permen karena ingat betapa 
enak rasanya atau membuat merasakan nostalgia, 
artinya sedang haus perhatian dan kasih sayang yang 
pernah diterima dari ibu ketika masih kecil. Para pria, 
jika memberikan jawaban ini, Anda mungkin dianggap 
sebagai anak mama. 


Jika Anda membuat keputusan berdasarkan faktor 
eksternal, seperti “Saya menyukai pembungkusnya" 
atau, “Itu terlihat bagus” artinya Anda adalah tipe 
orang yang memberi penilaian berdasarkan apa yang 
kelihatan. Ingatlah, permennyalah yang Anda makan, 
bukan bungkusnya. 


Jumlah anak yang masuk ke toko selagi Anda berbelanja 
mewakili jumlah orang dalam hidup yang Anda andalkan. 
Kita semua memerlukan dukungan, apakah bantuan fisik 
dalam pekerjaan yang dilakukan atau hanya dorongan dari 
orang-orang yang dicintai. Anda tidak dapat menjalani 
hidup sepenuhnya sendirian. Tapi adalah benar juga bahwa 
terlalu bersandar kepada orang lain membuat sulit mencapai 
kebebasan pribadi. 


Kebanyakan orang membayangkan antara satu dan 
lima anak masuk ke dalam toko. Orang-orang yang 
mengatakan lebih dari lima anak yang masuk masih 
memiliki waktu yang lama untuk bertumbuh sebelum 
mencapai tingkat kedewasaan yang mandiri. Tapi 
mereka yang berkata tidak ada anak yang masuk juga 
perlu memikirkan kembali cara memandang dunia ini. 


Jumlah permen tambahan yang diterima menyingkapkan 
berapa besar Anda masih bersandar kepada ibu. Jumlah 
perhatian khusus yang diberikan oleh penjaga toko 
menunjukkan ukuran perhatian yang Anda inginkan dari ibu. 


(AN 


Versi Pdf Lengkakny: 3" pusnas.com 


Kebanyakan orang dewasa berkata satu atau dua permen. 
Jika menjawab sepuluh atau duapuluh, Anda mungkin 
perlu memikirkan untuk lebih mengembangkan sayap dan 
terbang jauh dari sarang. 


Kepada siapa Anda memberikan permen? Orang yang 
dipilih adalah orang yang suatu hari ingin dapat diasuh 
atau menjadi tergantung kepada Anda. Apakah Anda 
mengatakan memberikan kepada orang tua? Keinginan 
Anda mungkin akan menjadi kenyataan lebih cepat dari 
yang diduga. 


Apakah orang itu adalah pasangan atau orang yang 
Anda sukai secara diam-diam? Akan menyenangkan 
mengasuh mereka untuk sehari atau dua hari, tapi itu 
melelahkan. 


Atau apakah Anda berkata tidak akan memberikan 
permen kepada siapapun? Anda lebih suka kehidupan 
yang memiliki sedikit pegangan, meminta sedikit 
dari isi dunia dan menerapkan hal yang sama sebagai 
balasannya. Pendekatan kesendirian itu berarti Anda 
mungkin tidak harus berbagi dengan orang lain, tapi itu 
juga berarti Anda tidak akan pernah memiliki orang lain 
untuk bisa saling berbagi. 


Versi Pdf Ae) di ipusnas.com 


- 


VILAN AKU 


Misteri Terbesar 

Kisah Cinderela 

Menilai Dari Sampulnya 
Burung Berwarna Biru 
Anda Hanyalah Manusia 


4. 
. Di Bawah Langit Biru 


| 
1 
y) 
5 
5 
6 
7. Di Dalam Tas 

8. Kehujanan 

9. Anda Menjadi Hakim 

10. Digantung Sampai Kering 

11. Anda Dokter 

12. Kosong di Dalam 

13. Menanam Benih 

14. Hanyut Dalam Angin Sepoi-Sepoi 


VersilPdniLengkapnyaldilpusnasicom 


